

















AKU IBLIS 
YANG SEDANG 
LEWAT. 





AKU SAMA SEKALI 
NGGAK BISA MERASAKAN 
KEHADIRANNYA. 





AKHIR-AKHIR INI AKU 
MENGETAHUI SESUATU YANG 
MENARIK. KAU MAU 
KUBERI TAHU? 





ORANG YANG 
BERSAMAMU ITU 
DEWA, KAN? 





SEBENARNYA 


BEBERAPA SAAT LALU 
DIA PERNAH 
MENINGGAL. 


BADANNYA 
SANGAT TUA. 





DEVIL 
NUMBER 4 


Cerita: Jangjin 
Gambar: Woombee 
Pemberi warna: Anji, Dyugong 


JADI, DIA 
TERLAHIR KEMBALI 


MENJADI TUBUH 
MUDA ITU. 








YA. DEWA YANG 
TERPERANGKAP DALAM 
TUBUH MANUSIA AKHIRNYA 
CUMA TERLIHAT SEPERTI 


MANUSIA YANG MEMILIKI 
KEKUATAN SUPER. 


DEWA MENCIPTAKAN 
MALAIKAT MUTAN 
UNTUK BERADA DI 

SAMPINGNYA. 


MALAIKAT 
“SEPERTI MANUSIA" YANG 
MEMILIKI PERASAAN 
DAN KEINGINAN. 





KENAPA DEWA 
MELAKUKANNYA? 
TENTU SAJA NGGAK ADA 
YANG MENGERTI. 





TAPI, 
YANG JELAS... 


«e MAKHLUK 
YANG SELALU ADIL 
DAN BIJAKSANA ITU... 





«+. SEBENARNYA 
SANGAT EGOIS DAN 
TIDAK MAU MENERIMA 
KRITIK SAMA SEKALI. 











BERAMBUT 
HITAM... 








TERNYATA ITU 
RAHASIAMU. 








DIA BUKANLAH 
DEWA. 


DIA HANYALAH 

MAKHLUK YANG 

BERPURA-PURA 
JADI DEWA. 


DIA BUKAN SOSOK 
YANG BIJAKSANA. 


DIA ADALAH “SOSOK 
YANG EGOIS DAN TIDAK 
MAU MENERIMA KRITIK”. 













SUARA IBLIS 
ITU TERDENGAR 
SANGAT MERDU... 


ΜΑΝ MEMABUKKAN. 





KALAU BEGITU, 
DEWA TIDAK 
PERLU ADA. 











CUKUP DENGAN 
MENGIRIM MALAIKAT 
YANG JELAS-JELAS MEMILIKI 
KEMAMPUAN KE BEBERAPA 
TEMPAT. 







PERTAMA-TAMA, 
YANG HARUS DIPIKIRKAN 
ADALAH HUKUMAN. 


PARA MALAIKAT HARUS 

IKUT CAMPUR TANGAN 

SECARA AKTIF UNTUK 

MENGHUKUM MANUSIA 
YANG JAHAT. 


SUPAYA ORANG 
YANG HIDUP DENGAN 
KEJUJURAN TIDAK MERASAKAN 


KETIDAKADILAN, 


«AGAR ITU BISA TERJADI, 
SESEORANG HARUS 
MELAKUKANNYA. 








SEPERTINYA HARI INI 
KAU NGGAK PERGI 
KE DUNIA MANUSIA. 





рс tt 





WEE ο. 


KALAU MAKHLUK INI 
ADALAH DEWA YANG 
PUNYA KEKURANGAN, 








KAU YANG SANGAT 
TERGILA-GILA PADA KEADILAN 
AKHIRNYA DAPAT DIKELABUI 
OLEH IBLIS. 


BERANI-BERANINYA 
KAU COBA UNTUK 
MEMBUNUHKU. 


TERNYATA KAU 
SANGAT MEMBENCIKU. 











APA AKU 
BAKAL MATI...? 











DALAM KESADARANKU 
YANG KABUR, 


AKU MELIHAT 
SOSOK ITU. 








AKU BENAR-BENAR 





TERLEBIH SIFAT 
KERAS KEPALAMU. BUKAN, 
APA SEBAIKNYA AKU 
МЕМАМАКАММУА 
КЕРЕРСАУААМ? 








DAN DIA MENYURUHKU 
MENGGODAMU. 


PADAHAL DIA 
BISA SAJA LANGSUNG 
MEMBERIKANMU 
PADAKU. 


DIA 
BENAR-BENAR 
UNIK. 





BEGITULAH... AYO 


KERJA BERSAMAKU, 
Lucy. 





BUKAN, 
IBLIS NOMOR 2. 








APA ALASAN 


KAU MENGATAKAN 
HAL INI PADAKU...? 








AKU INGIN 
MEMBUJUKMU... 








7 















LUCY DAN NOMOR 2 
MEMANG SOSOK YANG 
BERBEDA, TAPI SUMBER 

KEMARAHAN KAMI SAMA. 





AKU NGGAK BISA 
MEMBIARKAN APA PUN 
YANG BERTENTANGAN 
DENGAN PRINSIPKU. 






TUJUANKU CUMA SATU, 
MEMBUNUH DEWA PALSU. 


DAN AKU MEMILIKI 
HAK SEPENUHNYA UNTUK 
MEMUTUSKAN 


SEMUANYA. 









NGGAK 
MASUK AKAL... 








KAU TADI BILANG KALAU 
KAU NGGAK BISA MEMBIARKAN 
APA PUN YANG BERTENTANGAN 
DENGAN PRINSIPMU. 


TAPI, KAU SUDAH 
MELANGGARNYA DENGAN 
“KONTRAK ILEGAL”. 


KAU YANG KUKENAL 
SANGAT MEMBENCI BEDEBAH 
SEPERTI ITU, BAIK ITU 
MALAIKAT ATAU IBLIS. 


KENAPA KAU 
SENDIRI MELAKUKAN 
KONTRAK ILEGAL ITU? 












ATAU, APA KAU PIKIR 
JUNIOR YANG KAU BAWA 
KE MANA-MANA ITU... 


„ВАКА, MEMBERIKAN 
SIMPATI PADAMU ATAS 
CERITA ITU? 






KALAU AKU 
MEMBUNUH DEWA, SIAPA 
TAHU KAU BISA PUNYA 
JALAN UNTUK HIDUP. 


MUNGKIN 
YOON HANNA... 


JANGAN BICARA 
TENTANG HANNA 
SEMUDAH ITU. 








BUKAN CUMA 
KARENA HANNA, 
AKU JUGA MARAH 
PADAMU. 


KALAU KAU PERCAYA 
PADAKU SEDIKIT SAJA, 
HARUSNYA SAAT ITU 
KAU MENGATAKANNYA. 


DARIPADA BERKATA 
“NGGAK MAU MATI", 
SEHARUSNYA KAU 
BERKATA “TOLONG AKU”. 





KALAU KAU BARU 
MEMBERIKAN ALASAN SEPERTI 
INI PADAKU SEKARANG, APA KAU 
PIKIR AKU BAKAL PERCAYA? 


APA KAU PIKIR 
JUNIOR YANG BEKERJA 
DENGANMU INI TERLIHAT 
BEGITU MENGGELIKAN? 


KENAPA SIKAPMU 
BERTOLAK BELAKANG 
SEKALI? 

















MESKI TAMPAK 
MENVERAMKAN, 
DIA IBLIS YANG 
PENYAYANG DAN 
EMOSIONAL. 


KALAU DIA SUDAH 
MENVAVANGI SESUATU, 
HAL ITU BAKAL BERLANGSUNG 
SAMPAI AKHIR, HINGGA 
DIRINYA TERLUKA. 
















INI 
BENAR-BENAR 
MENGGELIKAN. 





AKU, 
AKU JUGA... 







MESKI PUNYA KEPERCAYAAN 
YANG SAMA, AKU MELAKUKAN 
KESALAHAN YANG SAMA 
BERULANG-ULANG. 





























KAU BARU 
PULANG KERJA? 


KAU KELIHATAN 
NGGAK SEMANGAT. 


OH... 
BEGITU, YA? 


KAU SUDAH MAKAN 
MALAM? KAU MAU MAMPIR 
KE RUMAHKU SEBENTAR? 
AKU MAU MEMBERIMU 
MAKANAN. 





KAK JUNWON, 


.. SEPERTINYA 
SEBENTAR LAGI AKU 
BAKAL PINDAH 
DARI SINI. 





<BERSAMBUNG> 


